


KARYA BERIKUT ADALAH KARYA FIKSI. 


WEBTOON INI MEMILIKI SEBAGIAN ADEGAN YANG MUNGKIN 
TIDAK NYAMAN DILIHAT OLEH SEBAGIAN PEMBACA. 
KARENA ITU, PEMBACA DENGAN KONDISI JANTUNG YANG LEMAH 
KAMI SARANKAN UNTUK TIDAK MEMBACA KARYA INI. 


SAAT FAJAR, HUJAN TURUN SEDIKIT. 


HUJAN 











MEMBERSIHKAN SEGALA KOTORAN 
DARI DUNIA. 


TAPI 


188 1% 


PADA SAAT YANG TANPA ADANYA HARAPAN 
SEPERTI INI 








HUJAN CUMA 
MENYIBAK LEBIH BANYAK LAGI 
KENGERIAN YANG TADINYA TERSEMBUNYI. 





PAGI DATANG LAGI, 
SEAKAN INGIN MENTERTAWAKANKU. 




































































П 
=) 
S 
=) 
[a] 
= 
š 
< 
A 
(e) 
< 





= 
& 
ш 
о 

















AKU TAHU INI MUSTAHIL, 
TAPI SEJENAK AKU SEAKAN MENDENGAR 
SUARA IBUKU. 





AKU MASIH HIDUP. 





KALAU INI BISA DIBILANG HIDUP... 













NAMAKU JINGOOK YEO, 
UMUR 16 TAHUN. 





| 


SUDAH JADI ZOMBIE. 


DAN SEJAK ITU... 


MI 





DIA MENUNGGUKU KELUAR KAMAR. 


HARI INI... 9 AGUSTUS. 
AKU SUDAH 


TERJEBAK DI SINI 
SELAMA 4 HARI. 





2 HARI YANG LALU 
IBUKU TIBA-TIBA BERUBAH 
SETELAH PULANG 


BELANJA. 


ТАК ADA YANG MENGERTI... 





KENAPA INI 
TERJADI. 


SAMPAI SAAT DILAKUKAN 
PEMADAMAN LISTRIK BESAR-BESARAN 
PARA AHLI SIBUK MELEMPAR 


TANGGUNG JAWAB DAN 
MENERKA-NERKA. 














YANG BISA KAU LAKUKAN CUMA 
BERADAPTASI DENGAN KEADAAN BARU... 


PILIHANNYA SELAMAT... 









ATAU BERUBAH MENJADI 
SEPERTI MEREKA, 





KUHARAP DIA BISA 
MEMAHAMI UCAPANKU. 





YANG ANEH, IBUKU MEMBANGUNKANKU 
TEPAT PADA WAKTUNYA. 





IA LAKUKAN DENGAN CARA YANG EKSTRIM... 
TAPI AKU TAHU APA YANG SEDANG DILAKUKANNYA 





KARENA BIASANYA SAAT LIBURAN, AKU HARUS 
BANGUN JAM 7 PAGI UNTUK SARAPAN BERSAMA 
SEBELUM MEREKA PERGI KERJA. 


APA IBU INGIN 
MENGATAKAN SESUATU PADAKU? 





MUNGKIN SEDIKIT DEMI SEDIKIT 


BELIAU SUDAH JADI LEBIH BAIK 





- KARENA DIA IBUKU- 





ITU YANG KUPIKIRKAN 
SEMALAM. 


кА 





mD> <A прочташаосохчачашар-аў < 





yi + 


AKU TAK MAU MENGINGAT LAGI 


HARI KEMARIN. 





BU... 


AKU MINTA MAAF... 














| 
N DZ y 
トー ルリ 


if 1 
1 N 

















ot У. а жаа з 








NYONYA, MOHON 
CONDONG SEDIKIT KE DEPAN. 














ALAMI SAJA YA POSENYA- 
BOLEH NGOBROL SEDIKIT~ 
LUPAKAN SAYA ADA DI SINI. 












IBU! KENAPA RAMBUTNYA 
KAYAK 'GITU SIH? 


У | 


МОМА, 
LIHAT КЕ SINI YA! 









INI GARA-GARA ADIKMU ITU. 
TAPI IBU PIKIR INI ELEGAN, KOK! 


2220 NYONYA, 
MOHON LIHAT KE SINI. 









YAH, BILANG KE IBU, DONG! 
IBU KELIHATAN ANEH- 


MOHON MENGHADAP 
KESINI- 












IYA, IYA! 
KITA HARUSNYA KELIHATAN RAPI YA 
BUAT SESI FOTO INI. 







MOHON ARAHKAN 


1 < PANDANGAN ANDA 
SA ~__КЕКАМЕВА. 
α AN 
| 


А 


HAHA! JINGOOK! 
PAK, MOHON 


MENGHADAP КАМЕРА. / 


ONG 


АҮАН МЕКА5А 
IBUMU ITU 
KELIHATAN... 












MAKSUD AYAH, 
BERBEDA TAPI BAGUS, 
‚ BEGITU HAHAHA 





AYOLAH- 


$ APA ANDA SEKALIAN INGIN FOTO KELUARGANYA | 
| MEMILIKI EKSPRESI SEPERTI ITU? | 





BAIKLAH~ SEKALI LAGI, VA. 


















BEBERAPA HARI LAGI JUGA SELESAI, 
TENANGLAH. 





JINGOOK, JANGAN 

MAIN GAME SEHARIAN 
DI RUMAH TERUS! 

AYAH TAK AKAN BERIKAN 








KEMUDIAN, 


SEMENJAK AYAH DAN KAKAKKU... 





NN 


— KRING- 
_ PINTU TELAH TERKUNCI 


NU ў 











PERGI DARI RUMAH 
SEPERTI HARI-HARI BIASA... 





MEREKA TAK PERNAH 











Zombie Thriller 


DEAD 


тал: 


Ато 


GUMEUN FANTASTIC SERIES 1 








Copyright © 2014 DEY. ай rights reserved 


02- Keluarga 


Written & directed 
DEY 
Art directed 
DEY 
Modeling & Coloring 
DEY 











KEMUNGKINAN ITU JUGA 
YANG TERJADI PADA SEMUA ORANG... 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


